





TAPI KATANYA 
DI SINI ADA 
DOKTO 
CHEON...? 


AKU LANGSUNG 
DATANG SETELAH 
DIBERITAHU. г 





MANA 
OH... DOKTOR CHEON? 
PAK CHASA...! 





ANU... ITU... 
KEMARIN WALINYA 
DATANG UNTUK 
MENJEMPUT DIA. 





KUBILANG TAHAN 
DIA SAMPAI AKU MAAFKAN SAYA. 
DATANG KAN! 1 TAPI SAYA TIDAK 
BISA MELAKUKAN 
APA-APA... 








SOALNYA YANG 
MENJEMPUT KELUARGA 
LANGSUNGNYA, 
DAN WALINYA MENOLAK 
MENERIMA PERAWATAN 
DI SINI 


KELUARGA 
LANGSUNG BERARTI... 
DEWA BAEGUN YANG 
MENJEMPUTNYA YA. 





*DEWA BAEGUN : KAKEK DOKTOR CHEON 


SIAL, 
AKU TELAT SEHARI 





N 


UHUK MB 
ANU, TAPI... 
MA AAD 





SALAH SATU TEMANNYA, 
ANAK MUDA YANG TERKENA 
VIRUS GUNUNG JIRI ITU 
MASIH ADA DI SINI. 





SUDAH SEMBUH 
TOTAL KATAMU? 





IYA, TIDAK ADA 
BEKAS LUKA DI 
TUBUHNYA DAN 
KESADARANNYA 
JUGA KEMBALI. 


YANG BENAR 
SAJA... 





PADAHAL ITU 
BUKAN PENYAKIT 
YANG MUDAH 
SEMBUH... 


DULU GARA-GARA 
PENYAKIT ITU SAJA AKU 
SAMPAI KEWALAHAN 
MENGHENTIKANNYA 
KARENA HAMPIR 
MENGACAUKAN 
NEGARA INI. 





KEMARIN ORANG 
YANG MEMAKAI JAS 
ITU JUGA SEDANG 
TIDAK SADARKAN DIRI, 
TIBA-TIBA MALAH 
BANGUN. 


MEMANG 
ADA YANG 
MENCURIGAKAN, 
ORANG ITU SEPERTI 
BARU HIDUP KEMBALI 
DARI MATI SURI. 








APA MATA 
DOKTOR CHEON, 
ORANG YANG 
MEMAKAI JAS ITU.... 
BERWARNA MERAH? 





ITU...SAYA JUGA... 
TIDAK LIHAT 
DENGAN JELAS. 


DAN 
GARA-GARA WALINYA 
YANG PEREMPUAN 
MEMBUAT KERIBUTAN 
RUMAH SAKIT 
JADI KACAU. 


WALI PEREMPUAN... 





SEPERTINYA 
ITU NONA 
YUKYOUNG OH 


NAMAMU 
INBAE GONG KAN? 








TIDAK TAHU YA... 
MATA DIA... BEGITU DATANG 
MEMANG PASIEN INI LANGSUNG 
SEPERTI INI DARI TAK SADARKAN 
DIA DATANG? DIRI... 


HOHO, ANDA 
INI SEBENARNYA 
TAHU APA SIH? 





TUAN INBAE. 
ANDA SUDAH BISA 
JALAN KAN? TOLONG 
IKUT SAYA SEBENTAR. 
BIAR SAYA YANG URUS 
PROSES ANDA KELUAR 
DARI RUMAH SAKIT. 





KITA MAU 
KE MANA? 


BUKAN 
APA-APA KOK, 
HANYA... 





SAYA AKAN 
MEMBAWA ANDA 
BERKAITAN DENGAN 
SEDIKIT URUSAN 
NEGARA. HAHAHA 





MYSTERY THRILLER POSSESSED SEASON 3 


DEMONIAC 
1. OLEH HANTU; IBLIS; 





KEGILAAN, KEKEJIAN 
2, ORANG YANG KESURUPAN; 
ORANG СПА: SINTING 


STORY - HOORESSHA 
ARTWORK - HONGTAE KIM 


А55КТАК 





DAEHYEONG LEE 


EPISODE 13 


GUNUNG JIRI, 
DI SAAT YANG 
SAMA. 








MATANYA, 
GERAKANNYA, DAN 
CARA BICARANYA. 
TIDAK SALAH LAGI 
DIA MAYAGO. 





” 2 


KALAU GITU 
MAYAGO BENAR-BENAR 
TIDAK TERTINGGAL 
DI GUNUNG JIRI? 


AKU HARUS 
MEMASTIKANNYA 
SENDIRI DENGAN 
MATA KEPALAKU 





NAIKNYA MAKAN 
WAKTU JUGA... 





APA BUKAN 
JALAN INI YA? 


KALAU MELIHAT 
DARI KABUTNYA 
HARUSNYA 
BENAR... 





BENAR KOK. 





SELAMAT 
DATANG, 





ADIK KECIL 
WAKTU 
πυ... 





KAMU 
HAHA, SUDAH BESAR YA. 
ADIK KECIL? SUARAMU JUGA 


SUDAH BERUBAH... 





AKU SUDAH 
MENDUGA KAKAK 
AKAN DATANG 
LAGI. 


KAKAK KAN 
MELUPAKAN 
SESUATU. 





MELUPAKAN 
SESUATU? 








MONSTER INI 
WAKTU ITU TERSEGEL 
DI DALAM TUBUH 
KAKAK KAN? 


TAPI SEKARANG 
DIA JADI BEBAS. 























KUMPULAN AMARAH 
YANG KELUAR DARI 
KAKAK ITU MEMBANTAI 
SEMUA KORBANNYA 
MAYAGO. 


DAN ITU MEMBUAT 
KEINGINAN MAYAGO 
BERKURANG, 





DAN MAYAGO 

JADI TERPAKSA 
MENINGGALKAN 

GUNUNG JIRI. 





KALAU GITU... 
SEBAB MAYAGO 
MENINGGALKAN 

TEMPAT INI 
GARA-GARA AKU? 













SEMUA TAKDIR 
PASTI ADA 
AKIBATNYA. 


PERTEMUAN KAKAK 
DENGAN MAYAGO 
ADALAH TAKDIR. 







SAMA SEPERTI 
MAYAGO YANG 
MENINGGALKAN 
GUNUNG GARA-GARA 
AKIBAT ITU. 














KAMU TAHU 
SIAPA SEBENARNYA 
MAYAGO ITU? 
























KALAU YANG 
NAMANYA DEWA, 
ORANG-ORANG PASTI 
LANGSUNG BERPIKIR 
SEBUAH KEBERADAAN 
YANG MELAMPAUI 
SEGALANYA SAMPAI 
BISA MENGUASAI 
ИМАТ MANUSIA. 





MAYAGO 
DULU ADALAH 
DEWA GUNUNG. 


TAPI MAYAGO 
BUKAN DEWA 
SEMACAM ITU. 





DIA LEBIH 
DUNIAWI 
DIBANDING 
MANUSIA, 


DAN LEBIH 
TEROBSESI DENGAN 
KEPENTINGANNYA 
SENDIRI DIBANDING 

MANUSIA. 





MAYAGO ITU ADALAH 
INKARNASI DARI 
HAWA NAFSU. 





SEBENTAR LAGI 
MONSTER ITU MULAI 
KEHILANGAN AMARAHNYA 
DAN PERLAHAN-PERLAHAN 
AKAN MENGHILANG. 


ITU ARTINYA AMARAH 
YANG UDAH MENGHILANG 
DARI KAKAK LAMA- 
KELAMAAN AKAN 
KEMBALI. 





APA AKHIR-AKHIR INI 
KAKAK BERTEMU 
DENGAN IBLIS? 





TENTU 
SAJA ITU BUKAN 
KEBERADAAN YANG 
BISA DITEMUKAN 
DI NEGARA INI, 


TAPI KALI INI 
MEREKA MULAI 
MENUNJUKKAN 

KEBERADAAN 

MEREKA DARI 

PERSEMBUNYIAN- 
NYA KAN? 





NAMUN PADA 
AKHIRNYA ITU SAMA SEPERTI 
JUGA TAKDIR, SAAT BERTEMU 
DENGAN 
MAYAGO... 





AKU TIDAK 
PERNAH MERASA 
PERTEMUANKU 
DENGAN WANITA ITU 
ADALAH TAKDIR. 





AKU AKAN 
MELAKUKAN APA SAJA 
UNTUK MENYINGKIRKAN 
MAYAGO DARI SISI 
DOKTOR CHEON. 













KALAU GITU 
KAKAK AKAN 

MEMBAWA 
MONSTER ITU? 








/ 





SUDAH TINGGAL 
BEBERAPA HARI 
LAGI SAMPAI 
MONSTER ITU 
BENAR-BENAR 
MENGHILANG. 


KALAU 
KAKAK MAU 
MEMBAWA MONSTER 
ITU, KAKAK HANYA BISA 
MENGGUNAKANNYA 
SEKALI LAGI SAJA. 





APAKAH KAKAK MAU 
MENGGUNAKANNYA 
UNTUK MELAWAN 
MAYAGO, ATAU UNTUK 
MELAWAN IBLIS, 


ITU SEMUA 
BERGANTUNG 
PADA KEINGINAN 
КАКАК. 











SEPERTINYA 


HANTUMU JUGA 
SUDAH HILANG 
TUH? 





BAIKLAH! 





AKAN 
KUBAWA DIA. 















LAKUKAN 
SESUKA 
KAKAK.. 


AKU HANYA BERHARAP 
TAK ADA MASALAH 
LAIN LAGI YANG AKAN 
MENUMPUK... 


